
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 


Nomor 

Lampiran 

Perihal 


: K26-30/V 141-2/99 

: Perpanjangan Jadwal Pendaftaran 
C PNS Tahun 2018 


Jakarta, 3 Oktober 2018 
Kepada Yth. 

1. Pejabat Pembina Kepegawaian 
Kementerian/I .embaga/Daerah 

2. Kepala Kantor Regional I s.d XIV 
BKN 

di 

Tempat 


Dengan hormat. 

Berdasarkan hasil rapat Panselnas tanggal 3 Oktober 2018 yang membahas 
perkembangan terkini di berbagai daerah yang berdampak pada jadwal pelaksanaan seleksi 
CPNS 2018, diputuskan bahwa pendaftaran penerimaan C'PNS melalui “sscn.bkn.go.id” 
diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 pukul 23.59 WIB. Perpanjangan ini 
dilakukan secara otomatis, sehingga Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tidak perlu 
melakukan setting ulang penutupan penerimaan. Pengaturan ulang jadwal pelaksanaan seleksi 
sebagai akibat dari perpanjangan ini dilakukan secara terpusat oleh Panselnas. 


Sebagai referensi, jadwal tentatif pelaksanaan Seleksi CPNS 2018 adalah sebagai berikut: 


No. 

Kegiatan 

Jadwal Semula 

Jadwal Revisi 

1 . 

Pendaftaran CPNS 

26 Sep- lOOkt 2018 

26 Sep- 15 Okt2018 

2. 

Seleksi Administrasi 

28 Sep - 17 Okt 2018 

28 Sep 20 Okt 2018 

3. 

Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi 

18 Oktober 2018 

21 Okt 2018 

4. 

Penjadwalan Pelaksanaan SKD 

- 

21 Okt -25 Okt 2018 

5. 

Pelaksanaan SKD 

23 Okt 14 Nov 2018 

26 Okt - 17 Nov 2018 

6. 

Pelaksanaan SKB 

22 Nov - 28 Nov 2018 

22 Nov 28 Nov 2018 

7. 

Penggabungan SKD dan SKB 

29 Nov - 1 Des 2018 

29 Nov 1 Des 2018 

8. 

Pengumuman Akhir 

3 Des 2018 

3 Des 2018 


Untuk itu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diharapkan untuk mengumumkan 
pengunduran jadwal ini dan disebarluaskan melalui kanal informasi yang dimiliki. 


Demikian untuk ditindaklanjuti dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 


Kepala Badan Kepegawaian Negara 

















